
KEMENTERIAN AGAMA RI 

SEKRETARIAT JEN DERAL 
Jalan lapangan Banteng Sarat Na. 3 - 4 Jatarla 
Telepon : 3811244 - 3811642 - 3A11654 - 3811679 - 3811779 - 

{HuntlngJ 34333004 - 34S300S 



3812216 



Nomor 
Sifat 

Lampiran 
Hal 



Bll/2-a/KpOQ3/<?JLiW /2012 

Penting dan Segera 

Satu berkas 

Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II 

Berdasarkan SE Menpan A RB Nomor 3 Tahun 2012 



Jakarta, ij April 2012 



Kepada 

Yth. 1 . Inspektur Jenderal 

2. Direktur Jenderal 

3. Kepala Badan Litbang dan Diklat 

4. Rektor UIN. IAIN. IHDN 

5. Kepala Kanwil Ke-menterian Agama Provinsi 

6 Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri 
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan 
S. Kepala Balai Litbang Agama 

Dengan hormat. 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan dan RB) Nomor 03 Tatiun 2012 tentang 
Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, 
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai benkut: 

1 . Sesuai ketentuan SE Menpan dan RB Nomor 03 Tahun 2012 angka 4 huruf b, 
Saudara diminta agar segera 

a. melakukan perekaman data tenaga honorer K II sesuai dengan data jumlah 
tenaga honorer yang pernah disampaikan kepada Menpan dan RB sebanyak 

., ,. orang dengan memerintahkan kepada para tenaga honorer 

kategori II untuk mengisi formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam 
web BKN dengan mengundur) www.bkn.go.id dan menandatanganinya; 

b. pengisian formulir tersebut hanya sebagai salah satu persyaratan mengikuti 
seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer K II; 

c. formulir pendataan tenaga honorer K I! yang telah diisi ditandatangani oleh 

pimpinan satuan organ isasi/kena tempat di mana tenaga honorer berasal: 

d. menyampaikan formulir hasil pendataan tenaga honorer K II kepada 
Inspektur Jenderal Kementerian Agama, selambat-lambatnya hari Rabu, 
25 April 2012. Formulir asli disampaikan kepada Inspektur Jenderal 
Kementerian Agama untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya 
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u p Kepala Biro Kepegawaian, 
fotokopi formulir disimpan di Satker masing-masing; 

2 Membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan, bahwa data 
tenaga honorer yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan (contoh formulir Surat Pernyataan sebagaimana 
terlampir), Surat Penyataan dimaksud dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. 



O iH.I.Kniubog Ctr> ftojssjlCBJo Worii\iwat km> ieM/ruii Pmpmnn Sntker nias MAWrjjpart Na. 03 Tahun iOlZttoc 



3. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi agar meneruskan surat edaran ini kepada 
jajaran satuan kerja di wilayahnya atau dapat drunduh di www.Kemenag.goJd, 

Atas pertiatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 



Tembusan 

Sekretaris Jenderal Kementrian Agama. 




ekretans Jenderal 

ala Biro Kepegawaian. 



. Mahsusi, M. M. 
19601 D1 11997031002 



0(tl:\KaiUbnqCllfi taprtfiaata WOHfl&ltet )tpd Srtttmb Pmiptnon Sutlrv jrm Jf **Mrf*W *>»■ #J Jphwn }0i?.dBt 




KOP SURA T SA TUAN ORGANISASI/KERJA 



SURAT PERNYATAAN 



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Satuan organisasi/Kerja 



Dengari ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 

1 Dala tenaga honorer kategori II '' yang saya sampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) dan Kementerian PAN dan RB melalui Inspektur Jenaera! Kementrian Agama dartfatau 
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimuat dalam lampiran, adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Apabila dikemudian hari ditemukan atau terdapat dala tenaga honorer yang palsu dan dapat 
dibuktikan kepalsuan n ya, saya rela dan ikhlas dokumennya tidak diproses lebih lanjut sebagai 
dasar pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (C PNS) dan saya bersedia dikenakan 
tindakan administratif dan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar 
sepenuhnya lanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun seria dibuai di atas 
meterai secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

.., 2012 

Pimpinan Satuan Organisasi/Kerja 

(trjen/Sekjen/Dirjen/Kep&ta Badan 
Litbang dan Diktat/Rektor/ Ksk&nwit) 



Materai 

Rp6.000>DO 



NIP,, 





Jabaian 


(Paraf) 


(Psrvt) 



si 



O II)- [KtHDboa C 8" /lapegVlBla Ward\Surnt kmt Srta'u'i f'*(W* Sertrr n(ar U Mrnpati Ka, 03 WunMJAK 



Penjelasan Surat Pernyataan : 

1 . Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh: 

a. Irjen/Dirjen/Ka. Badan Litbang dan Diklat, diparaf terlebih dahulu oleh Sekretaris dan Kabag 
Orlala dan Kepegawaian; 

b. Sekretaris Jenderal, diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Biro/Pusat dan Kasubag Tala 
Usaha, 

c Rektor UI N, IAIN, dan IHDN, diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Biro AUAK/AUK dan 
Kabag yang tertanggung jawab di bidang Kepegawaian; 

d Kelua STAN. diparaf terlebih dahulu oleh Kabag Administrasi dan Kasubbag yang 
bertanggung jawab di bidang kepegawaian: 

e. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, diparaf terlebih dahulu oleh Kabag Tata Usaha dan 

Kasubbag Orlala dan Kepegawaian; 

f. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota., diparaf terlebih dahulu oleh Kasubbag Tata 
Usaha dan; atau Kepala Madrasah, atau Kepala KUA Kec. sesuai tempat tugas tenaga 
honorer yang bersangkutan; 

g Kepala Balai Diklal Keagamaan ata'j Kepala Balai Litbang, diparaf terlebih dahulu oleh 
Kasubbag Tata Usaha, 

2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota disampaikan disimpan 
oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi 

3. Surai Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang, 
disampaikan dan disimpan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat. 

4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irjen, Dirjen, Sekjen, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat 
disampaikan dan disimpan oleh Menteri Agama t.q. Sekretaris Jenderal. 



O W.'ytamtap Cfli flDpeelOtrto WcrttiSvret Af* Seluruh fimpnon iolter otw St Mcj^ma Ha. 03 Tahun .^CI^,tfW ^tV 



